04 Percepatan 0s 15" Anniversary 
Tuhan GMS Tulungagung 


Kesaksian Liputan 


ore itu saya mendengar anak saya 
S berteriak, “Tidak mau!” ketika kakaknya 

meminta sedikit kue miliknya. Meski 
sudah berkali-kali diberitahu untuk berbagi, 
namun ia masih tidak rela memberikan satu 
saja dari sekian banyak biskuit di tangannya. 
Saya heran dengan sikapnya itu. Tapi, 
sejujurnya, sikap kekanak-kanakan itu tak 
hanya dimiliki oleh anak-anak. Banyak dari kita, 
orang dewasa, menunjukkan sikap keras kepala 
kepada orang lain? 


REVOLUSI 


EEHATI 


Anak-anak jarang mengerti apa yang baik 
Untuk mereka. Mereka hampir melakukan 
segala sesuatu menurut apa yang mereka 
inginkan pada saat itu juga. Mungkin itulah 
mengapa umat Israel disebut “anak-anak 
Israel”, karena dari generasi ke generasi, mereka 
bersikeras menyembah ilah bangsa-bangsa 
di sekeliling mereka daripada menyembah 
Allah yang esa dan sejati. Perbuatan mereka 
membangkitkan murka Tuhan karena Dia tahu 
apa yang terbaik, dan Dia menjauhkan berkat- 
Nya dari mereka (Hak. 2:20-22). 


BERSITEGANG LEHER 

Salomo dengan kebijakannya mengajarkan, 
“Siapa bersitegang leher, walaupun telah 
mendapat teguran, akan sekonyong-konyong 
diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi” (Amsal 
29:1). 

Kata “bersitegang', dalam bahasa Ibrani 
disebut dengan istilah “Gasa” yang artinya keras 
hati, melakukan perlawanan, berbuat lebih 
parah, menunjukkan keras kepala. 

Sedangkan kata '“teguran', dalam bahasa 
Ibrani disebut dengan istilah “tokeha” yang 
artinya: teguran, koreksi, disiplin, pendapat 
bijak yang disampaikan, pembuktian salah. 

Kata 'diremukkan', dalam bahasa Ibrani 
disebut dengan “sabar” yang artinya: diledakkan 
sehingga pecah, dihancurkan sampai berkeping- 
keping, dilumat sampai halus, dijadikan 
puntung, disakiti dan dirobek dengan kasar. 

Kesimpulan yang bisa kita hidupi adalah 
sebagai berikut: jika kita tidak mau kehidupan 
kita diledakkan sehingga pecah, dihancurkan 


sampai berkeping-keping, dilumat sampai halus, 
dijadikan puntung, disakiti dan dirobek dengan 
kasar. 

Maka saat teguran, koreksi, disiplin, 
pendapat bijak datang, dan terjadi pembuktian 
salah yang tidak bisa dibantah lagi, jangan 
pernah melakukan tindakan keras hati, 
melakukan perlawanan, berbuat lebih parah, 
dan menunjukkan keras kepala. 

Kelakuan bersitegang yang kita tunjukkan, 
tidak akan pernah membawa kebaikan buat kita 
sampai masa depan. 


HATI BARU 

Janji Allah dalam Yehezkiel 36:26 begitu 
indah: “Kamu akan Kuberikan hati yang baru, 
dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku 
akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras 
dan Kuberikan kepadamu hati yang taat”. 

Allah akan menjauhkan hati kita yang begitu 
keras, yang sudah tercemari berbagai macam 
kejahatan, dan memberi kita sebuah hati yang 
bersih dan taat kepada-Nya. 

Perubahan hati dapat dimulai dengan 
satu keputusan, yakni dengan memilih untuk 
dikuasai Roh Kudus (Rm. 8:13). Mungkin itu 
berarti Anda harus berani berkata tidak pada 
hal-hal tertentu dalam hidup Anda. Tidak lagi 
bergosip, tidak lagi serakah, atau tidak lagi 
iri hati, tidak lagi (Isilah 
dengan jawaban Anda sendiri). 

Jika Anda mengenal Yesus, Anda tidak lagi 
menjadi hamba dosa. Anda bisa memilih untuk 
berubah, dan dengan pertolongan Roh Kudus, 
revolusi diri Anda dapat dimulai hari ini. Tuhan 
Yesus memberkati! BP Ag/ 


“Kamu akan Kuberikan hati yang baru, 
dan roh yang baru di dalam batinmu dan 
Aku akan menjauhkan dari tubuhmu 
hati yang keras dan Kuberikan 
kepadamu hati yang taat”. 
Yehezkiel 36:26 


ada tahun 2018, saya dan istri digerakkan 

Tuhan untuk mengikuti trip ke Israel yang 

diadakan GMS pada tahun 2019. Bulan Mei 
2018 kami memberanikan diri untuk membayar 
Uang muka. Bulan Desember 2018 kami masih 
belum tahu dari mana dana untuk pelunasan, tapi 
singkat kata saya mendapatkan mujizat dari Tuhan 
sehingga kami bisa melunasinya pada Januari 
2019. 

Seminggu sebelum keberangkatan ke Israel, 
tiba-tiba Gwen, anak saya yang berusia 1 tahun 
sakit panas. Awalnya saya menduga karena 
influenza atau tumbuh gigi geraham, tapi sampai 
hari ketiga Gwen masih panas, bahkan sering 
muntah, sehingga dilakukan cek laboratorium. 

Dari hasil lab dokter mereferensikan bahwa 
Rabu itu Gwen harus rawat inap di rumah sakit. 
Kami mulai kuatir. Kami berdoa buat Gwen, tapi 
kondisi tidak membaik, justru batuk bertambah 
parah. Selain itu trombosit dari 160 ribu hingga 
Jumat menjadi 120 ribu. Diagnosa mengarah ke 
demam berdarah. 

Saya dan istri sempat berpikir, mungkin kami 
tidak diijinkan Tuhan berangkat ke Israel, karena 
hari Minggunya kami sudah harus berangkat. 
Jumat malam kami berdoa, dan istri sampai 
menangis karena tertekan. Kami menguatkan diri, 
memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Malam 
itu pun kami hampir tidak bisa tidur. Gwen masih 
rewel. 

Mujizat Tuhan terjadi, hari Sabtu siang, 

Gwen sudah jauh membaik. Sabtu malam Gwen 
minum susu lancar setiap 1 jam, dan hari Minggu 
trombositnya naik menjadi 179 ribu. Dokter 
memperkirakan Gwen boleh keluar hari Selasa. 

Senin pagi Gwen tes darah, dan trombositnya 
menjadi 307 ribu. Dokter pun langsung 
mengijinkan hari itu boleh pulang ke rumah. Wow, 
Tuhan membuat percepatan. 

Dan Tuhan juga menyediakan bantuan melalui 
mama mertua yang bersedia menjaga anak kami 
sehingga kami bisa pergi ke Israel dengan hati 
yang tenang. “Hanya dari kata orang saja aku 
mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang 
mataku sendiri memandang Engkau” (Ayub 42:5). 
Puji Tuhan! WM (Kesaksian Centerman Husada & 
Gracia Margaretha, Jemaat GMS Surabaya) 


Investasi: 


RP 150. s KA 
: 2 
Ou 


Connect Group yang 


diinginkan berdasarkan: 
(beri tanda X) 


O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
/ Pemuda / Pro-M / Keluarga) 


O Dekat rumah 


Nama : (L/P) 

O Pengusaha / Wiraswasta 
Umur «th 

O Lain - lain 
Status Menikah / Belum menikah 


Alamat lengkap (Hobby. jenis pekerjaan) 


— Contact Us: 
Email : mycg@gms.or.id 
Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 
SMS 085732027220 


G 


DD 1 
C AOK "G Les “Go 


Telpon / HP 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


NTP HPS LAKAMA JAWA COMAL PUMOPNCAT At. OGLK 


x | e 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Imanuel” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Mulyadi Budiyanto 


| Sepi | | 
| Di BU | 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Atlit 1” 

pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Lukas Mulyanto 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk10.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 
Pdm. Lukas Wibisono 


Oi 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Atlit 2” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Atlit 3” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. Pdt. Philip M. 
Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
SIBEC Cornv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Sendy Soedjak 
DOA Smurday 
5-7 AM 
FAJAR 
: GSanctuary Hali 
UMUM Valon Buliding It 1 


Marvel! City Cornpiaa 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Count It All Joy” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Persembahan 
Perpuluhan 
Persiapkan diri Anda 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


A Christ centered education for a child's whote-being 


PRESCHOOL / ELEMENTARY 
JUNIOR HIGH / SENIOR HIGH 
WE OPEN VARIOUS TYPES OPEN ENROLLMENT 
OF SCHOLARSHIPS NOW! 2020 / 2021 
(JUNIOR HIGH & SENIOR HIGH) 
Start From 27 Aug 2019 ONLINE REGISTRATION: www.mscs.sch.id 


SPECIAL FOR GMS MEMBER (with NIJ) 
31 Aug. 2019 (18.00) to 1 Sept. 2019 (22.00) 


OPEN FOR PUBLIC REGISTRATION 
2 Sept 2019 to 11 Jan 2020 (PERIOD 1) 


VISIT INFO SESSION - OPEN FOR PUBLIC 


Preschool (Open House & Free Trial) 
13- 14 Sept 2019 at Cempaka Campus 


Elementary 27 Aug 2019 at Cempaka Campus 
Junior High 28 Aug 2019 at Cempaka Campus 
Senior High 29 Aug 2019 at Vision Campus 
(contact us far invitation) 


ENROLLMENT & SCHOLARSHIPS INFO O 0856.0456.2220 
OTHER INFO : » reg@mscs,sch.id O www.mscs.sch.id 
@& MSCS Cempaka 031 5457522 (hunting), 

MSCS Vision 031 60002000 (hunting) 


Terakreditasi 
centre of Nasiona A 


@ F4 XKAN Upon yomama 3 “na @ » 
3 Last) Teen Henebanaanaa ANPS 


vererarhaol af 


“Sesuai dengan visi The Year of Holy Spirit and The 
Harvest, kita ingin melihat pekerjaan Roh Kudus 
dikerjakan di gereja ini sehingga bisa merintis 
gereja-gereja baru di sekitar Tulungagung dengan 
1000 murid yang kuat,” demikian disampaikan 
Pdp. Andri Suprianto, Gembala GMS Tulungagung, 
dalam kotbahnya di ibadah perayaan ulang tahun 
GMS Tulungagung yang ke-15 pada hari Minggu 
(28/7) lalu. 

Puji Tuhan, saat ini ibadah Minggu GMS 
Tulungagung dihadiri rata-rata 600- 650 jemaat 
dan terus meningkat setiap tahun. Tema “Harvest 
sengaja diangkat pada perayaan tahun ini dengan 
harapan bahwa Tuhan akan menyediakan 
kegerakan besar untuk menuai jiwa-jiwa baru bagi 
Kota Tulungagung. 

Jemaat sangat antusias dengan ibadah kali 
ini. Hal ini terlihat dari jumlah kehadiran yang 
mencapai 845 orang dan 3 baptisan dalam 
3 jam ibadah. “Ini merupakan sebuah awal, 
dan kami percaya tuaian itu akan terus Tuhan 
tambahkan,” ungkap Niken, salah satu pendoa 
GMS Tulungagung. 


“ 


Selain membagikan visi, perayaan kali ini 
menampilkan special performance dance oleh tim 
Kreatif Gms Tulungagung. Setiap tarian dipadukan 
dengan video durasi pendek yang apik sehingga 
jemaat menangkap tema “Harvest” kali ini. 

“Pertunjukan ini mengambil konsep tradisional, 
di mana pesan yang Tuhan berikan pada pemimpin 
kita dituangkan dalam bentuk gerakan tari. Dengan 
harapan jemaat yang menonton dapat merasakan 
apa yang dirasakan pemimpin dan ikut serta 
menjalankan visi,” terang Ajeng, tim kreatif GMS 
Tulungagung. “Untuk persiapan, kami telah berlatih 
selama 2 bulan,” tambahnya. 

Terima kasih kepada setiap jemaat dan 
departemen yang telah berpartisipasi untuk 
terselenggaranya acara ini sehingga bisa berjalan 
dengan baik. 

“Harapan saya buat GMSTulungagung di 
umur yang ke 15 tahun ini, bisa semakin naik level 
di segala aspek. Setiap orang dapat mengalami 
perjumpaan, mengenal Tuhan, dan menangkap visi 
gereja untuk menuai jiwa-jiwa” ungkap David, salah 
satu CGL Family GMS Tulungagung. Selamat ulang 
tahun GMS Tulungagung! Puji Tuhan! WM Ajeng/ 


POKOK DOA 


SEPTEMBER 2019 


Berdoa untuk pembangunan GMS di 
bulan September yang masih melanjutkan 
pekerjaan struktur dan proses tender 
pekerjaan interior supaya semuanya 
berjalan dengan baik. 


Hikmat Tuhan atas panitia dan pelaksana 
supaya bisa membuat keputusan- 
keputusan dan tindakan yang tepat. yang 
diperlukan dalam tiap tahapannya 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja dan kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja, 
warga sekitar, pemerintah kota. dan 
lain-lain. 


Doakan supaya komunikasi dan koordinasi 
dapat terus terjalin dengan baik antara 
panitia pembangunan, konsultan 
perencana, arsitek dan pihak-pihak terkait. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan. serta hikmat 
serta dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan atas 


Gereja Mawar Sharon, semua pemimpin 
dan jemaat. 


Bagi Jemaat yang Ingin 
memberikan kontribusi 


Doa 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
Infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.146 


GEREJA MAWAR SHARON 


GMS Surabaya GMS Tulungagung 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: badah Umum «4 Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB badah Pelajar # Pemuda 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Pk. 13.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) badah Anak Voltage (Sabtu) Pk.16.00 WIB 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB . WR. Supratman no 104, 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Telp. Kantor 0355-328170 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, GMS Jember 
. Gembong 20-30 Surabaya badah Umum # Anak | II Ill: 
Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Umum Pk. 10.00 WIB . Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB GMS Kediri 
Vision Hall, 13th floor. badah Umum «4 Anak | II: 
Marvell City Complex. Pk.10.00, 16.00 WIB 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. badah AOG Pk. 13.00 WIB 
contact person 0823 3721 8000 Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Surabaya Selatan 
badah Umum « Anak I, II, II: GMS Mataram 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB badah Umum « Anak III III : 
. Siwalankerto 145 Surabaya Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
GMS Surabaya Barat Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
badah Umum 4 Anak | INI : . ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB CP: 0370-635170 
The Pearl HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 
Pakuwon Mall lantai 3 
di atas food society) GMS Yogyakarta 
. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Barat badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
G E R EJA GMS Denpasar Pacific Building It. 3, 
MAWAR SHARON badah Umum 4 Anak | II Ill: . Laksda Adisucipto 157 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA telp.0274-555497, fax.0274-55790L 
Kantor: badah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
VISION BUILDING LANTAI 6, badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA GMS Magelang 
MARVELL CITY COMPLEX, . Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali Sh Umum | es 07.00 WIB 
'Sebelum Depo Bangunan) badah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WIB 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. Telp: aan 0821-4741-5000 badah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
E-mail: Info@gms.or.id badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
GMS Sidoarjo . Gatot Subroto 408 
www.mawarsharon.com badah Umum 4 Anak | III IV: Br 
: Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) @Kret Ji Gatot Subroto 
Telp.. (031) 60007000 (HUNTING) Voitage (Sabtu) Pk 1600WIB— Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax : (62-31) 5322452 badah Pelajar 4 Pemuda Pk. 13.00 WIB Fax: 0293-3191391 
Persembahan Anda untuk Sebelah "HERO" Supermarket, : 
: Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 GMS Salatiga 
Gereja Mawar Sharon dan Sidoarjo Telp. 8946136, Fax: 8052650 badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
: badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel GMS Madiun badah Pelajar #Pemuda2 Pk. 16.00 WIB 
dapat ditransfer ke badah Umum I, II, III : Lae an Bi PK: 13.00 WIB 
Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB . Sukowati 62, Salatiga 
No Rek. A/C 010.049.700.0 badah AOG: Pk.13.00WIB — Telp/Fax (0298) 328124, 
BCA Veteran - Surabaya badah Voltage (Sabtu) pk.16.00wIB — CP: Paulus Eko (085740282010) 
. H. Agus Salim 104 Madiun 
Mlagmschurch Telp: t6282141596579 (sementara) GMS Semarang 
badah Umum « Anak | II: Pk. 10.00, 16.00 WIB 
@@gmschurch GMS Malang badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
izereia mawar sharon badah Umum 4 Pro-M « Anak II! Il: Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB . Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 
en Mera aa Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
i : kiri : badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB g : 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: Doa Malam (Rabu) Pk 1830wIB. 1P:0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 
email. agung.p@gms.or.id / AN ena no. 27, Malang GMS Solo 
telp. 031-60007000 (warta) / P badah Umum «4 Anak III III: 
TA Ba GMS b Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (#Pro-M) 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, bango io badah AOG Pk. 13.00 WIB 
1 : Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Marvell City Complex, Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB Slamet Riyadi 373 Solo. 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
badah AOG Pk.13.00WIB— (Telp/ Fax): 0271-723172. 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 (Dita-085231221896) 


. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday I, Il Pk. 10.00, 16.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids I, II Pk. 10.00,16.00 WIB 
Beijing Meeting Room Lt. 3 


he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
In. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317 

antor sekretariat: 

ompleks CSB Mall, Ruko CB No.12 

I. Dr. Cipto Mangunkusumo 

Cp : Mia (0231-8291317) 


GMS Tangerang 

badah Umum 4 Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


.A. Yani 2 No. 8 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


badah Anak 


(Ruko warna Merah, 


Telp. 0541-4100650 


badah AOG 
Hotel Grand Global 


Alamat Sekretariat : 
. Kahayan no 4 Pala 
alimantan Tengah 
nfo :0812-9228-65 
GMS Ambon 

badah Pemuda 


springbed comforta) 
Telp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum 

badah Anak 

badah Pelajar - Pem 


GMS Kendari 


. Supu Yusuf (Depan 
CP : 0401-3111075 


. Samrat Pakadoodai 
(Sebelah Yebenlin) Tel 


badah Pelajar - Pemuda 
badah Umum « Anak | II: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 


badah Umum 4 Anak 


badah Umum 1 4 Anak 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak 
badah Voltage (Sabtu) 

RUKO GMS BREAKTHROUGH, 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 


Pk. 13.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


sebelah Bank Mandiri 


Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.00 WIB 


. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 


ngka Raya — 


58 (Maureen) 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 


Baguala, Kota Ambon. 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 


uda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


Pk. 09.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 
Pk. 16.30 WITA 


Plaza Kubra) 


HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


n Ling 3 
p: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 


Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 


Cp: Nain S. (0852401 
GMS Tondano 
Ibadah Umum - Anak 
Ibadah AOG Youth 

Jl. D.I. Panjaitan Ling 1 


63011) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 
, Taler 


(Depan Kantor Pos Tondano) 


Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 


Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda «4 Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 
Cp.Irawati Santoso/081268828800 


elp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


